PANDUAN BELAJAR BISNIS SERI 1 


How to Become a SMART Entrepreneur and Starting a New Business? 


Tak peduli kondisi dan situasi apa pun, setiap orang bisa jadi pengusaha asal tahu 
Cara, rute, strategi dan konsepnya. Ingin belajar dulu sebelum gagal 
atau gagal dulu baru belajar? 


IR. HENDRO, M.M 


Praktisi, Akademisi-dam, Peneliti Kewirausahaan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PANDUAN BELAJAR BISNIS 


. DAHSYAT 
LAJAR B! 


“INILAH BUKU YANG BISA MEWUJUDKAN MIMPI ANDA MENJADI PENGUSAHA 
DENGAN MEMULAI BISNIS DENGAN DAHSYAT!” 


Tak peduli apa pun kondisi & situasi anda? 
Yang jelas setiap orang bisa menjadi pengusaha yang sukses. 
Asalkan ia tahu cara, rute, stategi dan konsepnya dalam memulainya 


dan mempersiapkan bisnisnya. 
Belajar dulu sebelum gagal atau gagal dulu baru belajar?! 


Oleh : Ir. Hendro, M.M. 
Praktisi, Akademisi & Peneliti Ertraprenesrship. (ola aoi 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
tentang Hak Cipta 


(1) Setiap Orang yang dengan ta: 
dimaksud dalam Pasal 9 aya! 


2014 


npa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 
(1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 


dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tan 


pa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta 


melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 


(d1) huruf c, huruf d, huruf f, 


dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipi- 


dana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 


Rp500.000.000,00 (lima ratus j 


Setiap Orang yang dengan tan 


uta rupiah). 


pa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta 


melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 


dengan pidana penjara paling 


lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 


Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan 
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 


dan/atau pidana denda paling 


Versi 


banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARA DAHSYAT 
BELAJAR BISNIS 


Ir. Hendro, M.M 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


@ KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARA DAHSYAT BELAJAR BISNIS 


O 2018 Ir. Hendro, M.M 

Co Author :Yuseva J.S 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Elex M edia Komputindo 
Kelompok Gramedia - Jakarta 
Anggota IKAPI, Jakarta 


118060990 
ISBN: 978-602-04-7639-1 ISBN 978-602-04-7640-7 (PDF) 


Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian 
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


f - 1 P 
: 5 Lai 
Daftar Isi 
BAB I: Pendahuluan 
KRISIS GLOBAL DAN TEORI EVOLUSI 
1.1. Manfaat dan Tujuan Kewirausahaan ...............oooooooo. 2 
1.2. Krisis Global Membuat Tingkat Pengangguran 
Terdidik Meningkat... Woo Wan 5 
1.3. Sukses Mengatasi Situasi Krisis................oooWooo 7 
1.4. Dua Cara Menyikapi KTiSIS .............»oooooWo WWW Wana. 8 
1.5. Situasi Krisis Perlunya Membekali dengan Belajar Ilmu Bisnis ........ 9 
1.6. Memilih Karier Pasca Wisuda/LUIUS ........ooooocoooooo oo 10 
1.7. Untuk Sukses Tidak Cukup Bermodal Mimpi .........oooWo Wo 11 


BAB II: KEWIRAUSAHAAN ITU CARA MEMANFAATKAN KRISIS 
DAN KESULITAN 


2.1. Peran Kewirausahaan dan Manfaatnya ..............ooooo 43 
2.2. Manfaat dan Tujuan dari Kewirausahaan ................oooWoWoW. 46 
2.3. Kewirausahaan untuk Membuka Wawasan anda............o. 49 
2.4. Berguguran Bisnis-Bisnis Konvensional yang kini Tergilas 

oleh Digital Entrepreneurship... WWW XXX 51 
2.5. Mulai Bermunculan Dan Saatnya Era E-Commerce ...................... 52 
2.6. Memasuki Ekonomi Berbasis Digital (Ekonomi Digital) ................ 55 
2.7. Perjalanan Karier (My Intrapreneurial Story)... 58 
2.8. Prestasi Ternyata Belum Tentu Menjamin ............oooooooWo 70 
2.9. “Ovo Vadis” Dengan Karirku.......oooWooWooWoo 72 
2.10. Perjalanan Karier Menjadi Pengusaha..................oooooo Woo. 78 
2.11. Berevolusi Diri dari Pola Pikir Yang Lama atau 

Karier akan TerevolUSi? ........oooooWoWoooo Waka 80 
2.12. Berani Dulu atau Metamorfose Sebelum Memulai Berbisnis....... 82 
2.13. Proses Metamorfose Kewirausahaan Saya................oooooooWo 87 
2.14. Perjalanan Bisnis Saya “My entrepreneurship Journey” .............. 93 
2.15. Perjalanan Awal Proses Kewirausahaan Dimulai... 97 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB III: MEMBANDINGKAN PILIHAN KARIER SEBELUM 


MEMUTUSKAN 
3.1. Proses Memilih Karier? Bekali Pengetahuan Dulu Baru Kita 
BandiMgkaN site nnti bismania natasha 105 
3.2. Membandingkan Pilihan Karier................oco.oW Woo 106 
3.3. Memilih Karier Pekerja vs Pengusaha................oooooWoooo 107 
3.4. Rahasia Tentang Manfaatnya Ilmu Bisnis (Entrepreneurship 
KewiraUSAh dan): nahan eren maan kemanan 121 


BAB IV: MENGENAL LEBIH JAUH TENTANG KEWIRAUSAHAAN 


4.1 Manfaat dari Pilihan Karier Berwirausaha................oo 130 
4.2. Apapun Pilihan Karier Anda Suatu Saat Akan Belajar 

Ilmu Bisnis (Jadi Pengusaha)... 149 
4.3. Bekerja Cerdas, Jangan Bekerja Keras Saja.................oooooooo 157 


4.4. Filosofi & Ilustrasi Tentang Ilmu Bisnis atau Entrepreneurship....161 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAGIAN PERTAMA 


CARA DAHSYAT BELAJAR BISNIS 
Untuk Siap Menjadi Pengusaha. 


Mengenal dan Memahami Tentang Ilmu Bisnis 
(Kewirausahaan) 


Berwirausahalah sejak diusia muda, dan sebaiknya mengenal 

sebelum lulus, karena berwirausaha itu salah satu jalan untuk 

sukses, yang bisa menciptakan pekerjaan dan penghasilan buat 
Anda sendiri tanpa bergantung pada orang lain. 


Penulis 
Ir. Hendro, M.M. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Welcome to you 
Young Smart Digitalpreneur in Digital Economic Era 


Seorang Entrepreneur yang SMART itu bergerak nyaris “tanpa suara” 
dan muncul secaratiba-tiba! Situasi sekarang ini terjadi krisis ekonomi 
yang sulit tapi sang SM ART Entrepreneur mengatakan bahwasaatinilah 
momen yang tepat untuk memasuki pasar dan berkompetisi, karena 
disaat krisis adalah waktu yang tepat untuk merebut pasar-pasar yang 
sedang mengalami banyak kesulitan yang sedang dihadapi persaing- 
pesaing Anda! Lalu Smart Entrepreneur secara diam-diam mendesain 
produk-produk yang inovatif dengan kekuatan kreativitasnya! Namun 
banyak orang itu justru sibuk mengatasi masalah- masalahnya agar 
bisa bertahan di tengah-tengah krisis! Hingga ia melupakan celah 
peluang yang terjadi. 


Orang yang pesimis justru lebih suka menunggu krisis itu reda, 
tapi orang yang berpikir optimis berpikir sebaliknya yang sedang 
mendesain produk untuk memanfaatkan krisis! Ia berpikir krisis ini 
merupakan kesempatan emas! 


Orang yang penakut itu menunggu peluang datang, namun 
orang yang cerdik itu telah memikirkan peluang-peluang yang baru! 
Seorang pecundang yang iri hati kepada pengusaha yang pandai 
memanfaatkan celah sekecil apapun tapi disisi lain si penakut yang 
mengurung dirinya di dalam rumah, akhirnya si bodoh yang terus 
kerja keras dan si kreatif Iah yang telah pandai memanfaatkan keadaan 
untuk menemukan peluang lalu menginvestasikan uangnya ke bisnis 
- bisnis berikutnya! Jadi ada dua pemikiran, disituasi krisis sekarang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


| & je Na 2 JA 


ai an UI Jo  d 
 ibeA A3 Gk | 
Mp3 KE TEAM 


Anda memilih yang mana! Sudah pasti anda ingin menjadi orang 
yang kreatif yang mampu memanfaatkan apa yang ada dalam diri 
Anda agar bisa meraih impian-impian agar bisa menjadi Pengusaha. 
Mulailah belajar bisnis sejak sekarang agar menjadi bagian 80Ysnya 
bukan 2096 orang yang gagal meraih karir dari pengusaha yang 
berhasil membangun bisnisnya.. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku Ini untuk Siapa? 
dan Sukses itu pilihan anda! 


Buku ini buat orang yang berani meraih mimpinya dengan penuh 
semangat yang tak kenal menyerah sampai ia mencapai kesuksesannya. 


Banyak orang yang gagal dalam meraih mimpinya, dikarenakan 
ia ingin kesuksesan yang serba instan dan orang beranggapan bahwa 
kesuksesan itu sebuah kebetulan! 


Buku ini berisi sebuah rute buat anda yang ingin merencanakan 
jalan hidupnya menjadi pengusaha yang sukses! 


Buku ini ditujukan kepada siapa pun orang yang tak memandang 
bahwa menjadi pengusaha itu tidak karena nekat tetapi karena bakat 
dan dipelajari, bahkan untuk orang yang penakut sekalipun bisa..! 
Tentunya membutuhkan konsep, cara, dan tahap-tahap untuk menuju 
ke puncak karier. Buku ini berisi ilmu bisnis untuk setiap orang, 
dimanapun dan apa pun karakternya termasuk untuk Anda yang takut 
tetapi memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha! Jika begitu maka 
buku ini tepat buat A nda! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Sudah sejak lama saya ingin membuat buku yang bisa memecahkan 
pertanyaan dari para mahasiswa yang pernah mengikuti seminar 
tentang cara cerdas bisnis (Entrepreneurship) K etika saya keliling dari 
kampus ke kampus di tahun 2009 di seluruh P. Sumatra yang dimulai 
dari UIN-JKT. UNN Sudirman, Universitas Binus, Ul-Lemtek, 
Universitas di Lampung, Pekan Baru, Padang (termasuk SM K-SM K 
di kota tersebut, Ilmu, STIKES Bukit tinggi dan syahkuala Aceh, 
yang menanyakan tentang sulitnya saya memulai sebuah bisnis? 
Petanyaannya adalah: bisakah setiap individu itu menjadi Pengusaha 
Entrepreneur walaupun dirinya itu tidak/mempunyai karakter yang 
risk taker atau dia seorang pendiam yang tidak banyak bicara? Lalu 
munculah pertanyaan yang kritis yaitu adakah sebuah sebuah cara yang 
bisa digunakan buat setiap mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha 
tanpa melihat kondisinya? 


Inilah yang terus menggelitik pikiran saya untuk menekuni ilmu 
ini dan berharap bisa ikut berbagi ilmu guna membantu kesulitan 
mahasiswa atau yang belum mendapatkan pekerjaan agar menjadi 
seorang pengusaha yang salah satu tujuannya untuk mendapatkan satu 
pekerjaan dengan menciptakan penghasilan buat dirinya. 


Jadi mulai sekarang ini Anda tidak perlu takut untuk menjadi 
pengusaha walau belum pernah belajar tentang bisnis sekalipun? Saya 
berharap dari buku ini Anda akan memotivasi untuk segera mungkin 
untuk berubah ingin menjadi pengusaha atau merasa yakin bisa sukses 
dalam kariernya yang ia pilih yaitu menjadi pengusaha " Welcome a 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Young Entrepreneur and Lets Start a new business to realized your 


dream come true! be confidence now!" 


Saya mengatakan bahwa "Saya tak percaya bahwa Anda tidak 
akan berhasil menjadi pengusaha yang sukses?" Kata siapa bahwa 
Anda itu tidak bisa menjadi pengusaha! Itu hanya mitos yang keliru! 
Jadi jangan takut! Buku ini ada untuk Anda yang takut menjadi 
pengusaha! Selamat anda kini memasuki dunia kewirausahaan yang 
penuh tantangan dan kesempatan emas yang caranya anda harus 
berani menantang dirinya untuk meraih mimpi yang sudah lama belum 
terwujud! Semoga sukses broo! Hidup ini pilihan bagi orang yang bisa 
menentukan arah hidupnya menjadi lebih baik lagi. 


Ingat kesuksesan itu harus diperjuangkan dan harus dikejar dan 
bagi orang yang merasa yakin bahwa mencapai & kesuksesan itu 
seperti dua sisi mata uang yang satu itu positif berpikirnya dan sisi 
lainnya adalah sisi keyakinan pada diri sendiri. Orang yang gagal 
dalam mengubah pola pikirnya, karena yang pesimis maka ia akan 
terkikis oleh krisis.! Untuk itu beranilah menentukan mimpi yang 
besar lalu mulailah dari cara yang sederhana dan berbisnislah dari hal 
yang anda mampu anda lakukan, ini kunci suksesnya.! 


Sekian kata pengantar dari penulis, tetaplah yakin bahwa masa 
depan itu milik orang yang berani bermimpi! 


Hormat Penulis, 
Ir. Hendro, M.M 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


COBA! 
Berpikirlah Sejenak 


M engapa Anda masih belum mempunya penghasilan yang cukup? 


1) 


Anda akan segera wisuda ? 

Tapi yakinkah setelah lulus sudah pasti mendapatkan satu 

pekerjaan? 

- Bagaimana setelah 2-3 tahun berikutnya juga belum 
mendapatkan-nya? 

- Haruskah Anda tetap bertahan, atau Anda mulai berpikir 
untuk cari alternatifnya? 


Kalau saat karier Anda tidak beranjak naik (stangnan)? atau 
sudah di atas 35 tahun tapi belum juga mencapai posisi yang 
A nda ingin kan? 

- Atau mulai banting stir ke karier yang lain... ? 


Jika usia Anda telah melewati di atas 40 tahun, tapi income 
tetap belum mencukupi? Haruskah kita bertahan tetap seperti 
itu? Atau siapa tahu Anda punya bakat lain selain menjadi 
pekerja (karyawan)? Siapa tahu bakatA nda menjadi pengusaha 
dan sukses itu bukan sesuatu yang mustahil.! 


Bagaimana kalau usia Anda sudah di atas 50 tahun, sebentar 
lagi purna bakti (pensiun) namun belum mempunyai aset? Dan 
rumah masih mengontrak ? 

Jadi jangan sampai diusia tersebut Anda menyesalinya lalu 
berkata “Tuhan tidak adil ..!” 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sudahkah A nda mempersiapkan sekoci untuk masa tua, pensiun 
& pasca-pensiun nanti? A ntisipasilah kondisi yang terburuk ?! 


Sebaiknya jangan hanya mengendalikan gaji karena hidup itu 

selalu berubah? Dan harus memilih? Karena kesuksesan lebih 

suka dikejar seperti mengejar keberhasilan untuk mendapatkan 
sebuah piala. 

- Ingat meraih sukses itu seperti memasuki sebuah arena 
perlombaan, Anda harus masuk ke gelanggang, lalu 
Andalah yang harus mengejarnya agar dapat menjadi sang 
juara. 


Semua pilihan ada di tangan Anda, jadi jangan tetap seperti 
sekarang ini? Atau berubah untuk berani meniti karier sebagai 
pengusaha? Karena hasil survei membuktikan bahwa 9095 
merupakan orang yang bekerja. Kepada 1096 dari jumlah 
pekerja yang berhasila di bisnis milik pengusaha (pemilik 
bisnis) dan A nda perlu tahu bahwa di dunia itu 80Y6 orang yang 
kaya itu berprofesi sebagai pengusaha. 


Sekarang pertanyaannya, Apakah Anda mau mencoba belajar 
bisnis? 

Untuk menjadi pengusaha dan ingin menjadi bagian yang 80Y6 
itu !? Sekarang pilihan ada di tangan Anda!? “Change or never 


1» 


Dengan buku ini saya berharap Anda tak lagi takut gagal 
menjadi pengusaha! Karena kegagalan itu bukan ujung dari 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


sebuah perjalanan dalam meraih mimpi sebelum Anda yang 
menghentikannya sendiri karena kegagalan itu bukan sebuah 
kekalahan jika Anda tidak menyerah? Buku ini adalah kunci 
suksesnya dan buku ini jawabannya. Anda yang ingin sukses 
setelah lulus dan juga perlu tahu tentang filosofi kesuksesan 
itu bukan berarti ia tak pernah gagal, tapi yang sukses itu yang 
selalu bangkit dari kegagalan. Nah.. Kalau begitu.. 


“ Belajar bisnislah sebelum Anda menjadi tua 

“ Belajarlah sebelum gagal atau gagal dulu baru belajar. 

“ Belajar berbisnis dari buku ini yang mengulas tentang cara- 
cara jitu untuk mengubah seseorang telah gagal menjadi 
pengusaha. Buku ini akan menambah kepercayaan diri 
Anda! Untuk mengatasi hal itu. Jadi yakinlah bahwa Anda 
bisa sukses? Dan itu adalah hak anda! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 


PENDAHULUAN 
KRISIS GLOBAL 
DAN 
TEORI EVOLUSI 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ta Cara Dahsyat Memulai Belajar Bisnis 


1.1 


MANFAAT & TUJUAN 
KEWIRAUSAHAAN (ILMU BISNIS) 


"Kewirausahaan adalah ilmu untuk bertahan hidup dan salah 
satu cara untuk mencari uang.. dengan ilmu ini Anda bisa 
menciptakan satu pekerjaan buat diri sendiri" 


Penulis 
Ir. Hendro, M.M 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan Krisis Global dan Teori Evolusi TN 


APA ITU ILMU ENTREPRENEURSHIP? 
BETULKAH ITU SALAH SATU KIAT UNTUK BERTAHAN 
HIDUP DAN MENJADI KAYA? 


Lembaga itu adalah ide dalam memulai berbisnis (entrepreneurship) 
yang secara turun temurun mewarisi gen dari induknya (para 
pengusaha sukses) untuk pembentuk akar yang bertanggung jawab 
buat mencari sumber makanan dan daun untuk mengolahnya lalu 
batang untuk mengorganisir guna mendistribusikannya, semua hasil 
usaha untuk tujuan sebuah usaha yaitu sukses atau menuju ke satu 
visi yaitu Matahari sebagai visi kehidupannya. Itulah ilmu bisnis atau 
disebut entrepreneurship secara alami yang ada di di sekeliling kita 
yang diinspirasikan dari cara sebuah tanaman dalam kiatnya untuk 
bisa bertahan hidup dan pada akhirnya bisa tumbuh menjadi besar 
(kaya dari bisnis). 


Untuk itu kita belajar ilmu bisnis dari alam sekitar kita dengan 
tujuan untuk bertahan hidup dan menghasilkan banyak keuntungan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TN Cara Dahsyat Memulai Belajar Bisnis 


ENTREPRENEURSHIP ITU CARA TEPAT 
MENSIASATI KRISIS GLOBAL 


Entrepreneurship merupakan ilmu untuk membangun bisnis dan itu 
salah satu cara membangun usaha secara benar dalam usahanyaagar 
mendapatkan keuntungan . Berbisnis itu seperti kita akan menanam 
sebuah pohon. Yang dimulai dari benih, lalu tumbuh hingga menjadi 
besar dan akhirnya menghasilkan buah buat pemilik yang menanam 
dan merawatnya. Berbisnis itu tidak akan merugikan kecuali tidak 
dirawat dengan baik. Setelah Pohon “bisnis” itu berbuah maka ia 
akan berubah menjadi sebuah “mesin yang dahsyat" yang akan 
bekerja untuk menghasilkan uang buat sang “entrepreneurship”! 
Walau A nda sedang tidurpun, pohon “bisnis” itu akan setia berbuah 
buat anda. Jika Anda tidak punya uang, Anda tinggal memetik 
buahnya untuk Anda nikmati hasilnya! dijual atau di beli oleh orang 
lainpun bisa! Jadi itu hal yang luar biasa! Kalau bekerja itu tidak 
bisa seperti itu saat di awal Anda tidak nyaman karena harus kerja 
keras terlebih dahulu tanpa penghasilan? Tapi ketika A nda kesulitan 
mendapatkan pekerjaan, penghasilan atau akan pensiun dan tua 
nanti, pohon “bisnis” itu bisa diwariskan, bisa bernilai sangat tinggi 
sungguh berbeda dengan bekerja yang tidak bisa diwariskan. Jadi 
saat krisis global? Ilmu bisnis itu bisa membantu A nda untuk keluar 
dari kesulitan hidup ketika krisis global itu mendera ke diri anda.! 
Untuk itu, cara bertahan hidup dari krisis adalaah belajar bisnis 
sedini mungkin dan secepatnya. Semakin dini maka anda akan lebih 
aman dari terpaan krisis kapanpun juga ! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan Krisis Global dan Teori Evolusi TN 


1.2 


KRISIS GLOBAL MEMBUAT TINGKAT 
PENGANGGURAN TERDIDIK MENINGKAT 
SEGARA SIGNIFIKAN 


Sudah bukan rahasia lagi bahwa tanpa krisis keuangan globalpun 
(global financial crisis), Indonesia sebenarnya sudah dihadapkan 
pada ancaman ledakan pengangguran terdidik yang semakin tinggi. 
Ancaman itu semakin serius dengan adanya krisis global (Sumber: 
Kompas, Kamis, 11 Desember 2008) Yang paling rentan mendapat 
ancaman serius adalah pengangguran berpendidikan rendah. Sebanyak 
5596 angkatan kerja nasional adalah lulusan SD, disusul lulusan SM A 
dan sederajat lalu diikuti lulusan sarjana yang sekrang semakin besar. 


Saat ini, pertumbuhan lapangan kerja lamban dan arus modal 
dari luar negeri rendah. Fakta ini menuntut para lulusan SMA dan 
PT (Perguruan Tinggi) harus mulai membekali diri dengan ilmu 
untuk menciptakan lapangan kerja. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu 
kewirausahaan. Dengan ilmu kewirausahaan ini tercipta para lulusan 
itu akan mindset yang tidak fokus pada satu alternatif saja agar para 
lulusan PT untuk tidak hanya berorientasi pada mencari kerja saja, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


TN Cara Dahsyat Memulai Belajar Bisnis 


tetapi bisa menyadarkan bahwa ada pilihan menarik lainnya selain 
mencari kerja, yaitu menciptakan lapangan kerja. 


Dalam kurun waktu yang sama, pilihan dengan cara menciptakan 
lapangan kerja terbukti menghasilkan pendapatan yang lebih besar 
daripada pilihan berkarier lainnya yaitu dengan mencari kerja, atau 
menjadi pekerja. Tentu saja hal itu bisa tercapai apabila mahasiswa 
dibekali dengan pengetahuan, wawasan, keterampilan, pola pikir, 
strategi, dan taktik yang mumpuni, yaitu ilmu berbisnis yang cerdas 
(smart entrepreneurship), bukan hanya kerja keras semata. 


Lalu, bagaimana dengan pilihan Anda? Apakah Anda sudah 
mempersiapkan 'sekoci ilmu' selain ilmu pengetahuan dasar akademis 
yang saat ini sedang Anda tekuni? Siapkah Anda bila nanti sulit 
mendapatkan pekerjaan atau terjadi pemutusan hubungan kerja yang 
bisa terjadi kapan saja dan di mana saja Anda bekerja? 'Sekoci ilmu' 
yang harus dipunyai adalah kewirausahaan yang bisa menyelamatkan 
karier anda nantinya. 


Kehidupan Anda kelak, setelah menyelesaikan pendidikan ba- 
rangkali Anda akan enggan mencari kerja tetapi langsung ingin men- 
jadi wirausahawan yang mandiri dan cerdas. Anda tahu dan mema- 
hami tentang satu faktor pendorong yang penting yaitu anda telah 
menyadari sepenuhnya bahwa 8046 orang kaya karena berwirausaha? 


Banyak orang yang kehilangan penghasilan, bahkan kehidup- 
annya menjadi berantakan? Sebaiknya Anda perlu tahu tentang 
cara mengatasinya dan berusaha untuk bisa keluar dari badai krisis 
sekarang ini! 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan Krisis Global dan Teori Evolusi bh 


Pn Ba. 
/ 


/ NX 
/ N 
| 
@ j / 

3 


SUKSES MENGATASI SITUASI KRISIS? 


Menurut Anda dalam 
menghadapi situasi Krisis itu 
Berpikir optimis 


VS 
Pesimis? 
Kedua berbeda dampaknya? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


